
MA’HAD DARUSSALAF AL ISLAMIY 

Jalan Poros Bontang-Samarinda KM.10, Gg. Pesantren Ds. Suka Damai 
Kec.Teluk Pandan Kutai Timur, KALTIMTelp. 085347524522 

e-mail : pondokdarussalaf@vahoo.com Official Website : http://darussalaf.or.id 


FORMULIR PENDAFTARAN SANTRI BARU TAHUN AJARAN 1441/ 1442 H 

No.Pendaftaran :. 

(Mohon diisi dengan huruf kapital / huruf besar) 

A. KETERANGAN ANAK DIDIK 

1. Nama Anak :. 

2. Nama Panggilan :. 

3. .Tenis Kelamin : . 

4. Tempat dan Tanggal Lahir :. 

(Masehi dan Hijriyah) 

5. Alamat Tempat Tinggal :. 


6. Agama 

7. Kewarganegaraan 

8. Anak ke 

9. Jumlah Saudara Kandung 

10. Jumlah Saudara Tiri 

11. Jumlah Saudara Angkat 

12. Bahasa Sehari-hari 


13. Berat Badan.kg 

14. Tinggi Badan.cm 


15. Golongan Darah : 

16. Penyakit Berat yang Pernah Diderita : 

17. Alergi Makanan/Lainnya (Sebutkan) : 


18. Boleh Makan Pedas atau Tidak : 

19. Cacat Fisik :. 

20. Keterbelakangan/Kebutuhan Khusus : 


21. Tinggal Bersama :. 

22. Sifat Anak : (Aktif, Pasif) (Cakap, Pendiam) (Berani, Minder) 

23. Cara Orang Tua Menangani Anak Ketika Marah : 


24. Cara Orang Tua Mengajak Anak Supaya Belajar : 












































B. KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN ANAK 

1. Baca Arab/Al Qur’an : Buku :.Jilid :.Hal.: 

2. Baca Latin : Buku :.Jilid :.Hak: 

3. Menulis Latin : Buku. 

4. Hafalan Al Qur’an (Nama Surat) :. 

5. Mengenal Angka (misal 1-10) :. 

6. Kemandirian BAB/BAK/Makan : . 

7. Kemandirian Belajar : (Mandiri, dibimbing, sulit belajar) 


C. KEMAMPUAN AKADEMIK ANAK 

- Hafalan Al Qur’an :.Juz 

- Baca Al Qur’an 

- Tulis arab : 

- Baca latin : 

- Tulis latin : 


(*). 


Lancar 


Sedang 


Kurang 



Lancar 


Sedang 


Kurang 



Lancar 


Sedang 


Kurang 



Lancar 


Sedang 


Kurang 



contreng (V) sesuai kemampuan anak 


D. KETERANGAN ORANG TUA / WALI 

1. Nama: 

Ayah Kandung : .... 

Tempat dan Tanggal t .ah i r : .... 

Ibu Kandung : .... 

Tempat dan Tanggal f ah i r : .... 


2. Pendidikan Orang Tua (Lengkap dengan gelar bagi yang memiliki gelar) : 

Ayah Kandung :. 

Ibu Kandung :. 

3. Pekerjaan Orang Tua 

Ayah Kandung :. 

Ibu Kandung :. 

4. Alamat Orang Tua :. 


5. Nomor Telepon Orang Tua : ... 

( Jika anak tinggal bersama wali ) : 

6. Nama Wali Anak :. 

7. Pendidikan Wali Anak :. 

8. Hubungan Wali Terhadap Anak 

9. Pekerjaan Wali :. 

10. Alamat Wali :. 


11. Nomor Telepon Wali 










































E. ASAL SEKOLAH ANAK 

• • • • • !|!\ 

1. Masuk sekolah ini sebagai anak didik: lulusan/pindahan ’ 

2. Jika Lulusan : 

Lulusan dari : T A / TK *’ 

Nama TA / TK :. 

Tanggal Lulus :. 

3. Jika Pindahan : 

Pindahan dari :. 

Nama SD ] :. 

Pindahan dari Kelas :. 

Tanggal Pindah :. 

Catatan : Coret yang tidak perlu 


F. DATA MEDIK DASAR: 


No 

Jenis Penyakit 

Umur saat 
sakit 

Pengobatan yang sudah 
dilakukan 

Penanganan pertama 
saat sakit 

1 

Alergi 




2 

TBC Paru-paru 
/radang paru 




3 

Batuk Rejan 




4 

Polip 




5 

Amandel 




6 

Maag 




7 

Radang Tenggorokan 




8 

Typus 




9 

Jantung 




10 

Asma 




11 

Penyakit Kulit 




12 

Penyakit Kelamin 




13 

Lain -Lain 





SARAN DAN MASUKAN ORANG TUA / WALI SANTRI: 


Kutim, 


Orang Tua / Wali 





















INFAQ PENDIDIKAN 


Sungguh sesuatu yang pantas disyukuri apabila di Ma’had Darus Salaf dapat berkumpul santri 
yang berasal dari berbagai daerah, berbagai tingkat pendidikan orang tuanya, serta berbagai tingkat 
status sosial dan ekonomi orang tuanya. Hal ini tak lain berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta’ala 
melalui wali santri dan para muhsinin yang saling membantu menutup biaya operasional pendidikan 
yang tidak sedikit. 

Itulah sebabnya kami sangat berharap agar dalam pengisian blangko administrasi bapak dan ibu 
meniatkan bahwa biaya yang diserahkan ke ma’had adalah untuk infaq, dan bukan meniatkan seperti 
pembayaran belaka. Apabila ada kelebihan dari infaq bapak dan ibu, akan kami gunakan untuk men- 
SUBSIDI SILANG anak didik kami yang yatim atau dari keluarga yang kurang mampu. 

Marilah kita syukuri apa yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, tidaklah berkurang harta 
seseorang bila digunakan untuk berinfak/sedekah, Allah Hakan membalasnya dengan berlipat ganda. 
Amin. 


Ada 3 jenis pembiayaan anak didik baru: 

1.INFAO UANG PANGKAL 

Selama belajar di Ma’had Darus Salaf, infaq uang pangkal hanya 1 kali dan diperkenankanuntuk 
diangsur 4 kali/4 bin. Infaq uang pangkal ini insya Allah akan digunakan untuk: 

Biaya perawatan ma’had. 

Pengadaan sarana dapur, sarana pendidikan, fasilitas kelas, alat peraga, alat permainan dan 
kegiatan penunjang. 

Penambahan buku-buku untuk perpustakaan anak-anak dan guru. 

Ditabung untuk perencanaan pembangunan ma’had. 

Kami menyerahkan sepenuhnya kepada ortu/wali calon anak didik berapa jumlah infaq uang pangkal 
yang hendak diserahkan, sebagai gambaran kami persilahkan untuk memilih dan mengisi sesuai 
dengan kemampuan maksimal masing-masing. 


a. Kurang dari 500.000,- yaitu Rp. 

b. 500.000,-s/d 1.000.000,- yaitu Rp. 

c. Lebih dari 1.000.000,- yaitu Rp. 

2.INFAO BULANAN (svahrivvah/SPP) 

Insya Allah akan digunakan untuk: 

Biaya makan harian santri 

Membantu mukafaah para pengajar dan pengasuh 

Biaya pengembangan SDM 

Biaya operasional sekolah yang lain (lampu,air,dll) 

Besarnya SPP / lnfaq bulanan sebesar Rp. 400.000,-atau bisa lebih sebagai infag 


3.ADMINISTRASI WAJIB ANAK DIDIK 

Insya Allah akan digunakan untuk pembelian : 


> Buku-buku Modul Rp. 300,000 

> Lemari Rp. 325,000 

> Kasur Rp. 550,000 

> Bangku Rp. 75,000 + 


Jumlah 


Rp. 


Rekapitulasi pembiayaan awal, bila diterima sebagai santri di Ma’had Darus Salaf: 


1. Infaq uang pangkal 

2. Infaq bulanan / SPP (bulan.) 

3. Administrasi wajib santri 

4. Biaya pendaftaran 


Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 100,000 + 


Jumlah total 


Rp 












